aku.com 


Sarj 


Blog Pendidikan Indonesia 


HOME ABOUT PRIVACY DISCLAIMERS PENDIDIKAN TEKNOLOGI PARENTING 


Tweet 


ra tó pada 
dasarnya sudah dilakukan sejak awal 
kegiatan penelitian sampai akhir penelitian. 
Dengan cara ini diharapkan terdapat 
konsistensi analisis data secara 
keseluruhan. Karena mengingat penelitian 
ini bersifat deskriptif, maka digunakan 
analisa data filosofis atau logika yaitu 
analisa induktif. 


Metode induktif adalah metode berpikir 

dengan mengambil kesimpulan dari data- 

data yang bersifat khusus. Sebagai mana 

yang telah dijelaskan oleh Sutrisno, yaitu: “....Berfikir induktif berangkat dari fakta-fakta yang 
khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa 
yang khusus, kongkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum”. 
(Sutrisno, 1986: 42 


Dalam penelitian ini digunakan metode induktif untuk menarik suatu kesimpulan terhadap hal-hal 
atau peristiwa-peristiwa dari data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan 
dokumentasi, yang bisa digeneralisasikan (ditarik kearah kesimpulan umum), maka jelas 
metode induktif ini untuk menilai fakta-fakta empiris yang ditemukan lalu dicocokan dengan 
teori-teori yang ada. Sedangkan mengenai data yang telah terkumpul, maka dalam hal ini 
digunakan dua langkah dalam menganalisis data tersebut antara lain yaitu: 


1. Persiapan 


Dimana dalam persiapan kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu: 


e Mengenai nama dan kelengkapan interview (sumber informasi) dan benda-benda 
yang merupakan sumber data yang telah dikumpulkan. 


e Mengecek kelengkapan data, yaitu memeriksa isi instrument pengumpul data dan 
isian-sisian data yang terkumpul dari sumber informasi penelitian, termasuk 
didalamnya tentang tanggal pengutipan data, tanggal interview dan tanggal dilakukan 
observasi. 


2. Penerapan 


Dalam penyusunan skripsi ini, penerapan yang digunakan adalah penerapan yang sesuai 
dengan penerapan kualitatif, yang lebih cenderung menggunakan analisa induktif yang 
berangkat dari khusu ke umum, maksudnya ialah mengungkapkan proses pelaksanaan 
kepemimpinan yang diterapkan, serta factor-faktor yang mendukung dan menghambatat 
pelaksanaan dari kepemimpinan kepala sekolah tersebut. Analisi Data 


RELATED POSTS : 


Pengertian Metode Pembelajaran MIPA 
Metode Pembelajaran - MIPA dikenal sebagai suatu bidang yang harus dipelajari di sekolah. 
Memang di... Read More... 


@ 


Strategi Pembelajaran Matematika 
Interaksi di dalam kelas Pada hakekatnya belajar matematika adalah berfikir dan berbuat atau 
menge... Read More... 


© 


Model Pembelajaran 
Model Pembelajaran - Metode Mengajar“Cara mengajar yg dpt digunakan untuk semua bahan 
pelajaran” Mi... Read More... 


Pengertian Pembelajaran Quantum Teaching | Serta Model dan 
Prinsipnya 

Pengertian Quantum teaching adalah pengubahan belajar yang meriah dengan segala 
nuansanya. Dalam q... Read More... 


Pengertian Pembelajaran Menurut Para Ahli Definisi, Tujuan, 
Prinsip, Ciri 

Pengertian Pembelajaran Menurut Para Ahli Definisi, Tujuan, Prinsip, Ciri - Dalam bukunya 
Sugandi... Read More... 


= - 


POPULAR POS 


Contoh 
En Pendahuluan 
Pandillas Makalah | 

Karya Tulis 


Sebelumnya saya sudah menulis 
tentang contoh latar belakang 
skripsi maupun contoh kata 
pengatar pada makalah, kembali 
saya menulis lagi seb... 


Contoh 
Kesimpulan 
dan Saran 
dalam Skripsi, 
Karya Ilmiah Tugas Akhir 


Contoh Kesimpulan dan Saran 
dalam Skripsi, Karya Ilmiah - 
dalam sebuah karya tulis ilmiah 
yang khususnya dalam postingan 
memberikan bebera... 


Makna Setiap Alinea 
Dalam Pembukaan UUD 
1945 

1. Alinea Pertama, Dari 
pembukaan UUD 1945 , yang 
berbunyi :"Bahwa kemerdekaan 
itu ialah hal segala bangsa, oleh 
sebab itu maka pen... 


Jenis Jenis Limbah dan 
Daur Ulang Limbah 
Serta Manfaatnya 

Jenis Jenis Limbah dan Daur 
Ulang Limbah Serta Manfaatnya 
PENGERTIAN LIMBAH. Limbah 
adalah benda yang dibuang, baik 


berasal dari ala.. 
Ilmiah - Kaya ilmian 
merupakan hasil 
pemikiran sesorang yang di 
tuangkan dalam tulisan 
berdasarkan penelitian ilmiah 
ya... 


Contoh Karya 
Tulis Ilmiah 
Contoh Karya Tulis 


Contoh Kata 
Pengantar 
Makalah 
Pendidikan 
Yang Baik dan Benar 
Contoh Kata Pengantar Makalah - 
Kata pengantar merupakan 
bagian dari makalah, skripsi , 
maupun karya ilmiah yang 
lainnya. kata pengatar ad... 


Pengertian Sanad dan 
Matan Hadits 


Pengertian Sanad dan Matan 
Hadits - Sanad dari segi bahasa 
artinya (sandaran, tempat 
bersandar, yang menjadi 
sandaran). Sedangkan menurut... 


NEWER POST | HOME | OLDER POST 


Copyright 2016 Sarjanaku.com Mutiara Lombok - Landasan Teori 


